Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Keempat Puluh Enam} 
BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM 

Bagian Kelima 

fj Penjelasan: 

5. Huruf (elclstj jiVl ft), Lam Amr dan Lam Du'a. 

Lam Amr, yakni Lam yang mengandung makna perintah. 

Contoh: 


I 


0 a' ' V 

cyt ^ j - 5 



"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." [QS. Ath- 

Thallaaq:7] 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (j^)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf Lam Amr. 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul 
Akhir. 

Lam Du'a, yakni Lam yang mengandung makna doa atau permintaan. 

Contoh: 



"Wahai Rabbku, Ampunilah aku." 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada kalimat diatas (j^)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf Lam Du'a. 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul 
Akhir. 

■S Apakah perbedaan antara Lam Amr dan Lam Du'a ? 

Yang membedakan adalah jika yang diminta adalah Allah, maka dia adalah Lam Du'a. Akan 
tetapi jika yang yang diminta adalah selain Allah, maka dia adalah Lam Amr. 

Contoh Lam Du'a dalam al-Quran: 


{JJjj life Jail Jjju b IjSUj} 

Mereka (para penghuni Neraka) berseru: "Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." 

[QS. Az-Zukhruf:77] 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


150 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (u^)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf Lam Du'a. 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Hadzful 'lllah (membuang huruf 'llah), karena 
dia jenis Fi'il Mudhari' Mu'tal Akhir. 


& Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
30 Rabiul Akhir 1437/ 9 Pebruari 2016 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



